WikipediA 

Bahasa Palau 


Bahasa Palau (juga dieja Belauan) adalah salah satu dari 
dua bahasa resmi yang diakui secara nasional yang 
diucapkan di Republik Palau (bahasa Inggris yang 
lainnya). Ini adalah anggota dari keluarga bahasa 
Austronesia, dan dianggap sebagai salah satu dari dua 
bahasa di Mikronesia (yang Chamorro dan lainnya) milik 
kelompok Sunda-Sulawesi; semua yang lain dianggap 
anggota salah satu sub kelompok faktor eksternal 
Mikronesia atau Polinesia dari Oseanik. 


Contoh Kata 


Bahasa Palau 

Bahasa Indonesia 

Alii! 

Halo! 

Ungil tutau. 

Selamat pagi. 

Ungil sueleb. 

Selamat siang. 

Ungil kebesengei. 

Selamat sore. 

A ngklek a_. 

Nama saya adalah_. 

Ng techa ngklem? 

Siapa namamu? 

ua ngerang? 

Apa kabar? 

Ak mesisiich. 

Saya baik baik saja. 

Ak chad a_. 

Saya dari_. 

Belau 

Palau 

Merikel 

Amerika Serikat 

Ingklis 

Inggris 

Siabal 

Jepang 

Sina 

China 

chad k^r §1 beluu? 

Dari mana kamu berasal? 

mlechell k^r $1 beluu? 

Di mana kamu lahir 



Palauan 

Dituturkan di 

Palau 


■S Guam 

| | Kepulauan Mariana Utara 

Penutur 

sekitar 15,00C)M ( tidak 

bahasa 

tercantum tanggal) 

Rumpun 

bahasa 

Austronesia 

■ Melayu-Polinesia (MP) 


■ MP Inti 


■ Sunda-Sulawesi 


■ Palauan 

Sistem 

Alfabet Latin, Katakana! 2 ! 

penulisan 

Status resmi 

Bahasa 

Palau 

resmi di 

Kode bahasa 

ISO 639-2 

pau 

ISO 639-3 

pau 



Uji coba Wikipedia 
Bahasa Palau di 
Wikimedia Incubator 






















































Bahasa Palau 

Bahasa Indonesia 

Ak mlechell ^r a_. 

Saya lahir di_. 

Ng tela rekim? 

Berapa usiamu? 

Ng_a rekik. 

Saya berusia_tahun 

Ng tela a dengua ^r kau? 

Berapa nomor telepon mu? 

A dengua ^r ngak a_. 

Nomor teleponku adalah_. 

kiei ^r k^r? 

Di mana kamu tinggal? 

Ak kiei er a_. 

Saya tinggal di_. 

Chochoi. 

Ya 

Ng diak. 

Tidak 

Adang. 

Tolong. 

Sulang. 

Terima kasih. 

mo $r k^r? 

Kemana kamu pergi? 

Mechikung. 

Selamat tinggal. 

Meral ma sulang! 

Terima kasih banyak! 

Ungil ^1 bung 

Bunga yang cantik. 


Angka 


l.Satu = tang 

2. Dua = erung 

3. Tiga = edei 

4. Empat = euang 

5. Lima = eim 

6. Enam = elolm 

7. Tujuh = euid 

8. Delapan = eai 

9. Sembilan = etiu 
10.Sepuluh = tacher 


Referensi 


1. A According to the 2005 Palau Census, there are 18,544 people aged 5 years or older residing 
in the Republic of Palau, of whom 4,718 do not speak Palauan. There are thus 13,826 Palauan 
speakers in Palau. This number does not include native Palauan speakers residing outside of 
Palau. 

2. A Thomas E. McAuley, Language change in EastAsia, 2001:90 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.Org/w/index. php?title=Bahasa_Palau&oldid=14372264" 


Halaman ini terakhir diubah pada 6 November 2018, pukul 01.08. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 







